li 



DAFTARISI 


syaitan pada masa keraja’an Sulaiman (dan mereka 
mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), 
padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengeijakan sihir), 
hanya syaitan-syaian itulah yang kafir (mengeijakan sihir). 
Mereka mengajarkan sihir kpada manusia dan apa yang 
diturunkan kepada dua orang malaikat di negri Babil yaitu 
Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan 
(sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: 
Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu 
janganlah kamu kafir. 

Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa 
yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara 
(seorang) suami denan istrinya. Dan mereka itu (ahli sihir) 
tidak memberi mudharat dengan sihimya seorangpun 
kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari 
sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak 
memberi manfaat. Demi, sesugguhnaya mereka telah 
meyakini bahwa barang siapa yang menukamya (kitab 
Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntugan di 
akhirat, dan amat jahatlah perbuata mereka menjual 
dirinya dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.” 
(Al-Baqarah, 2:102) 


Pembukaan 6 

Cara Menangkal Sihir 13 

Cara Mcngobati Penyakit Karena Sihir 19 

Cara Menangkal Dan Mengobati Sihir 25 

A. Cara Menangkal Sihir 25 

B. Cara-Cara Mengobati Dan Menanggulangi 


1 . Mimpi 29 

2. Pencarian dan penyelidikan 29 

3. Dalam kejadian lain 29 

Mengeluarkan Jin Yang Disuruh Untuk 

Meny ihir Dari Tubuh Orang Yang Tersihir 3 1 

Mengeluarkan Sesuatu Dari Badan 

Dengan Cara Berbekam 31 

Macam-Macam Nasyroh Dan Hukumnya 33 

Ruqyah Untuk Menghilangkan Sihir 

(Nasyroh Yang Dibolehkan Oleh Syara) 35 



PEMBUKAAN 

Melihat banyaknya para peramal pada ahir-ahir ini 
yang 


tidak dibenarkan bagi orar 
dengan cara mendatangi pare 
dirinya mengetahui hal-hal ; 





yang diturunkan pada Nabi Muhammad Is.” 

Dari Imran bin Husein, ia berkata: Rasulullah M 

j' .'J i' 

UJLdi 1*^ ^ j' J»*«* 'j' 

“Bukan termasuk golongan kami: orang yang 
‘tathoyur’ (yang menentukan nasib 

berdasarkan tanda-tanda burung) baik 

pelakunya atau yang bertanya kepadanya dan 
orang yang melakukan perdukunan atau yang 
bertanya padanya dan orang yang melakukan 
praktek sihir atau yang meminta sihir 
kepadanya. Dan barang siapa yang mendatangi 
dukun kemudian mempercayai apa yang 
dikatakannya maka ia telah kafir terhadap apa 
yang diturunkan pada Nabi Muhammmad.” 
(HR. A1 Bazzar) 


dan peramal, baik di pasar ataupun di tempat lain 
dan wajib melarang orang yang mendatangi mereka. 
Dan janganlah ia tertipu, sebab adanya kebenaran 
pada mereka dalam beberapa hal, atau sebab 
banyaknya orang yang mendatangi mereka. Karena 
Rasulullah telah melarang umatnya mendatangi 
mereka dan bertanya serta membenarkan apa yang 
dikatakannya. Karena hal itu merupakan 
kemungkaran besar, yang berdampak negatif yang 
sangat besar pula, karena mereka adalah para 
pendusta dan pembohong. 

Dan dalam hadits-hadits di atas juga terdapat dalil 
yang menunjukkan kufumya para dukun dan tukang 
sihir, karena mereka mendakwakan dirinya 
mengetahui hal-hal yang ghaib dan itu merupakan 
kekufuran. Karena pada hakekatnya, mereka 
mendapatkan apa yang mereka inginkan itu melalui 
bantuan jin dan melalui penyembahan mereka 
padanya (selain Allah) dan itu bentuk kekufuran dan 
syirik pada Allah. Dan orang-orang yang 



menghilangkan sihir dengan sihir sejenisnya lagi. 
Adapun menghilangkan sihir dengan Ruqyah, 
Ta’awudz dan do’a-do’a yang disyari’atkan 
(diperbolehkan oleh syar’i) maka hukumnya boleh. 



CARA MENANGKAL DAN 
MENGOBATI SIHIR 

Diambil dari kitab: 



Karangan Dr. Abdullah bin Muhammad At Thayyar 
dan Syekh Sami bin Sulaiman Al-Mubarak dan di 
tarjih oleh Syekh Abdulaziz bin Baz. 

A. Cara Untuk Menangkal Sihir: 

Cara- cara untuk menangkal sihir sebagai berikut: 

1 . Dengan membaca Dzikir dan Ta’awudz. 

Al-Imam Ibnul Qayyim berkata: 


“Hati jika penuh dengan rasa cinta kepada 
Allah dan penuh dengan dzikir kepadaNya dan 
lidahnya jika banyak membaca dzikir, do’a 

hati dan lidahnya, maka itu tnerupakan cara 
terbaik yang bisa menangkal sihir, dan 
merupakan obat yang paling manjur untuk 
mengobati penyakit sihir. Sebab sihir itu hanya 
bisa betpengaruh pada hati yang lemah dan 
jiwa yang penuh dengan nafsu. Dan itu 


biasanya 


menimpa pada orang yang sedikit 


pengamalan agamanya, dan sedikit rasa 


tawakkal dan tauhidnya. Juga menimpa pada 


orang yang tidak mengamalkan wirid-wirid 



